Forum llmiah Studi 




i Islam K 



l&g> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 




Forum llmiah Studi Isla 





FORUM ILMIAH STUDI ISLAM 
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

WISMA AZZAM JALAN MERAK PERUMAHAN JURANG MANGU INDAH 
PNDOK AREN TANGERANG SELATAN BANTEN 



Nomor Rekening : 0113950861 

an. sigit sumarsono 

Bank muamalat 



Forum llmiah Studi 




i Islam K 



1&Z> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



morosAL rnoGwm nciuA 



MUKADIMAH 



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah 'Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam yang telah 
memberikan karunia hidayah taufiq kepada hambaNya, baik berupa ilmu yang bermanfaat, iman, 
amal sholeh, pemahaman yang benar dan manhaj yang haq yaitu mengikuti Rasulullah, para 
sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in (semoga Allah meridhoi mereka semua). Sholawat dan salam 
semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdillah Sholallahu 'alaihi wa sallam, 
keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, membela sunnah beliau 
sampai hari kiamat. Mereka adalah suatu kaum yang telah Allah Ta'ala ridhai dan mereka pun ridha 
kepada-Nya. 



Menuntut ilmu syar' 
Menyediakan waktu untuk 
tidak dapat ditawar-tawar lag 
tetapi sudah seharusnya men 
ilmu agama termasuk amal y 



[Type a quote from the document or 
jjj the summary of an interesting point. 
You can position the text box 
anywhere in the document. Use the 
Drawing Tools tab to change the 
formatting of the pull quote text 
box.] 



tiap muslim dan muslimah. 
duniawi merupakan hal yang 
mpingan di kala waktu luang, 
agi setiap muslim. Menuntut 
ida dari kebaikan. Rasulullah 
Shalallahu 'alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan 
kebaikan, akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama" (HR. Bukhari-Muslim). Hal ini 
dikarenakan dengan menuntut ilmu agama seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang 
bermanfaat baginya untuk melakukan amal shalih. Selain itu, Allah Ta'ala pernah memerintahkan 
Nabi-Nya Shalallahu 'alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu, Allah Ta 'ala berfirman yang 
artinya, "Katakanlah (Wahai Muhammad), Ya Rabb, tambahkanlah ilmuku" [Thaha: 114]. Al Hafidz 
Ibnu Hajar berkata: "Ayat ini adalah dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena Allah Ta'ala 
tidak pernah memerintahkan Nabinya Shalallahu 'alaihi Wasallam untuk meminta tambahan 
terhadap sesuatu, kecuali ilmu" [Fathul Baari, 187/1]. 

Oleh karena itu, Forum Ilmiah Studi Islam (FISI) yang beranggotakan mahasiswa STAN 
dan sekitarnya mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan akan ilmu syar'i tersebut dengan berbagai 

2 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^ey£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



program yang Insya Allah dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya dan juga mahasiswa di 
sekitar kampus STAN. 



L ATAR BELAKANG 



Di tengah arus pemikiran dan pergerakan Islam yang begitu beragam di lingkungan kampus 
STAN, dan untuk memasyarakatkan dakwah sunnah di lingkungan kampus serta dapat 
memperkenalkan ajaran islam yang haq sesuai dengan sunnah Rasul dan manhaj para sahabat, 
tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka FISI diharapkan dapat menjadi motor penggerak langkah dalam 
penyebaran dakwah sunnah tersebut. 

Sementara itu, saat ini ada sebagian mahasiswa STAN yang sudah beberapa tahun kuliah di 
kampus STAN belum mengetahui bahwa ada kajian rutin di An Nashr. Sungguh disayangkan, tapi 
mungkin mungkin inilah sedikit gambaran kurangnya publikasi kajian ini sehingga kajian ini dirasa 
masih terkesan eksklusif. 

Oleh karena itu, untuk melaksanakan visi-visi tersebut dan untuk mengatasi persoalan- 
persoalan yang ada selama ini, kami menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan 
dijalankan dalam satu periode kepengurusan mulai dari program utama yaitu menyelenggarakan 
kajian rutin maupun kajian tematik dengan bimbingan ustadz-ustadz dari sekitar Bintaro maupun 
dari luar kota, maupun dalam program-program lain yang Insya Allah dapat memberikan 
bermanfaat bagi mahasiswa STAN khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. 



LANDASAN TEORI 



Landasan kegiatan-kegiatan dalam Program Kerja ini adalah : 

1. "Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalian 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" [Al Mujaadalah: 
11]. 

2. "Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya 
hanya orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran" [Az Zumar: 9] . 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^ey£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



3. "Ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang- 
orang yang Engkau beri ni'mat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan 
jalannya orang-orang yang sesat" [Al Fatihah: 6 - 7] . 

4. "Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, akan dimudahkan untuk 
memahami ilmu agama " (HR. Bukhari -Muslim) 



TUJUAN 



Tujuan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan dalam Program Kerja ini adalah: 

1 . Menyadarkan mahasiswa STAN pentingnya pemahaman Islam sesuai dengan pemahaman para 
Shalafush sholih. 

2. Memperkenalkan manhaj dakwah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam kepada mahasiswa 
STAN sebagai manhaj yang kokoh dan lurus yang telah menghasilkan generasi terbaik. 

3. Menyebarkan pemahaman dan penerapan Islam dengan metode Nabi serta para sahabat sebagai 
satu-satunya metode demi tercapainya kembali kejayaan serta kemuliaan Islam dan Muslimin 
sebagaimana umat Islam pernah berjaya dan mulia sebelumnya. 



MAKSUD 



Maksud dilaksanakannya kegiatan-kegiatan dalam Program Kerja ini adalah: 

1 . Memberikan keyakinan kepada para mahasiswa STAN dan masyarakat sekitar bahwa 
pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman para Salafus Sholih. 

2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa STAN dan masyarakat sekitar akan kewajiban 
mempelajari Islam berdasarkan pemahaman yang benar, sebagai bekal dalam beramal dan 
berda'wah. 



Forum llmiah Studi 




li Islam m 



1&Z> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



BENTUK-BENTUK KEGIATAN 



A. Kegiatan Harian 

A. 1 Pengelolaan Perpustakaan Muslim 

Kegiatan yang ditujukan untuk mempermudah akses atas bacaan bermanhaj salaf bagi 
mahasiswa STAN dan masyarakat sekitar. 

B. Kegiatan Mingguan 

B.l Kajian Rutin 

Kajian Rutin mingguan yang telah dijalankan oleh FISI adalah: 
a. Kajian Aqidah 

Tema : Syarah Kitab Tauhid 

Penulis : Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab pensyarah Syaikh Muhammad 

Al Utsaimin 
Pembicara : Ust. Muhtarom 

Waktu : setiap Senin ba 'da Maghrib - ba 'da Isya ' 

Tempat : Masjid AnNashr Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan 



b. Kajian Tafsir 
Tema 
Pembicara 
Waktu 
Tempat 



Tafsir As Sa'di 

Ust. Mudrika Ilyas 

setiap Sabtu ba'da Maghrib - Isya' 

Masjid AnNashr Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan 



B.2 Dokumentasi Kajian 

Dokumentasi kajian berupa perekaman dalam format audio (.mp3) dilakukan sebagai 
salah satu sarana dokumentasi atas kajian-kajian yang dilaksanakan di sekitar Bintaro. 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^t/£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



B.3 Pengelolaan website 

Pengoperasian situs bertujuan untuk menyebarluaskan materi kajian kepada masyarakat 
guna mempermudah penyebaran dakwah dan pendidikan agama Islam. 



C. Kegiatan Bulanan 

C.l Pengadaan Buletin 

Pengadaan dilaksanakan berupa penyebaran buletin Al Furqon setiap Jumat di masjid- 

masjid sekitar Kampus STAN (Al Barkah, An Nur, An Nashr, Masjid Baitul Mai). 

Kegiatan bertujuan untuk menyebarluaskan dakwah melalui media tulisan bagi warga 

masyarakat sekitar kampus STAN. 
C.2 Langganan Majalah Islam 

Kegiatan ini ditujukan untuk menambah koleksi Perpustakaan Muslim agar lebih up to 

date. 



D. Kegiatan Tahunan 

D.l Kajian Tematis 

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan sekali dalam satu tengah semester atau 
sebanyak empat kali dalam satu tahun yang akan membahas tema-tema tertentu yang 
akan ditentukan di kemudian hari saat mendekati hari pelaksanaan dan disesuaikan 
dengan kebutuhan pada saat itu. Kajian ini akan mengundang pembicara ustadz-ustadz 
dari daerah Bintaro dan sekitarnya. Kami berencana bekerja sama dengan DKM Masjid 
As Assunnah untuk mendapatkan link ustadz. 

D.2 Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan 

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah koleksi buku dan penambahan fasilitas 
Perpustakaan Muslim. 

D.3 Perpanjangan Domain 

Perpanjangan domain http://www.study-islam.web.id dilakukan untuk menjaga 
kelangsungan nama domain agar pengelolaan situs lebih efisien dan masyarakat lebih 



Forum llmiah Studi 




li Islam m 



1&Z> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



mudah dalam mengakses materi kajian. 
D.4 Pengadaan Kalender Hijriyah 

Bertujuan menyebarluaskan kajian kepada mahasiswa STAN melalui penyebaran 
kalender Masehi dan Hijriah dengan informasi Kajian rutin di sekitar Bintaro berikut 
informasi tanggal-tanggal dan hari-hari tertentu puasa sunnah karena kalender ini 
dilengkapi kalender Masehi dan kalender Hijriyah. 



PESERTA 



Mahasiswa STAN dan masyarakat sekitar kampus STAN 



SUSUNAN PENGURUS 



Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 



: Sigit Sumarsono 
: Hepy Dwi Prasetyo 
: Hasan Siddiq 



Penanggung Jawab Bidang 



Kajian 

Kajian Tematik 
Dokumentasi 

Web dan Publikasi 

Buletin 
Perpustakaan 



: 1 . Budhi Setiya Yoga 
2. Fajar Rahardi 

: Muhtadin Amri 

: 1 . Bagus Cahya 
2. Alek Setiyawan 

: 1 . Dias Pradopo 
2. Muhammad Yazid 

: Dinil Asyrofi 

: Idris Afandi 



Anggota 

1. Abdul Latif 

2. Tri Saddang Sukana 



Forum llmiah Studi 




li Islam m 



1&Z> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



3. Saiful Ragatna B. 

4. Putranto Budi S. 

5. Habiburrakhman 



A. Anggaran Pengeluaran 
A.l. Kegiatan Harian 



ANGGARAN 



a. Pengelolaan Perpustakaan Muslim 
Total Pengeluaran Kegiatan Harian 



Rp_ 



0,00 



Rp 



0,00 



A.2. Kegiatan Mingguan 

a. Kajian Mingguan 

a.l. Mukafaah Ustadz 48 minggu x@Rp200.000,00 
a.2. Konsumsi 48 minggu x@Rpl2.500,00 

b. Pengelolaan Situs 

c. Dokumentasi kajian 

Total Pengeluaran Kegiatan Mingguan 



Rp 9.600.000,00 
Rp 600.000,00 



Rp 
Rp 



0,00 
0,00 



RplO.200.000,00 



A.3. Kegiatan Bulanan 

a. Pengadaan Buletin AlFurqon 12 bin x 10 pkt x@Rp24.500,00 

b. Langganan Majalah 12 bin x 2 eks x@Rpl5.000,00 

Total Pengeluaran Kegiatan Bulanan 



Rp2.940.000,00 
Rp 360.000,00 

Rp3.300.000,00 



A.4. Kegiatan Tahunan 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^eX£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



a. Kajian Tematik 

a.l.Mukafaah 4 x @Rp250.000,00 Rp 1.000.000,00 

a.2. Transport Ustadz 4 x@ Rp200.000,00 Rp 800.000,00 

a.3. Sewa tempat 4 x@Rpl50.000,00 Rp 600.000,00 

a.4. Konsumsi Ustadz 4 x @Rp50.000,00 Rp 200.000,00 

a.5. Publikasi 4 x@Rp 100.000,00 Rp 400.000,00 

a.6. Konsumsi Panitia 4 x 10 org x@Rp5.000,00 Rp 200.000,00 

Total Pengeluaran Kajian Tematik Rp 3.200.000,00 

b. Penambahan Sarana dan Buku Perpustakaan 

b.l.Buku Rp500.000,00 

b.2. Rak Buku Rp300.000,00 



Total Pengeluaran Penambahan Sarana dan Buku Perpustakaan Rp800. 000,00 



c. Perpanjangan Domain Situs Rp 100.000,00 

d. Pengadaan Kalender Mahasiswa 500 eks x Rp4.000 Rp2.000.000,00 

e. Pencetakan & Penggandaan proposal (20 buah) 

20 x@Rp5. 000,00 Rp 100.000,00 



Total Pengeluaran Kegiatan Tahunan Rp6.200.000,00 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^t/£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran Kegiatan Harian Rp 0,00 

Total Pengeluaran Kegiatan Mingguan RplO.200.000,00 

Total Pengeluaran Kegiatan Bulanan Rp 3.300.000,00 

Total Pengeluaran Kegiatan Tahunan Rp 6.200.000,00 



Jumlah Rpl9.700.000,00 

Tak terduga 10% dari total biaya Rp 1.970.000,00 



Jumlah Total Rp21.670.000,00 

B. Penerimaan 

B.l. Infaqkajian 48 minggu x RplOO.000,00 Rp 4.800.000,00 

B.2. Donatur Rpl6.870.000,00 



Total Penerimaan Rp21.670.000,00 



10 



Forum llmiah Studi 




li Islam m 



1&Z> 



FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 
Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



KHOTIMAH 



Demikian proposal ini kami buat semoga dapat memberikan gambaran tentang kegiatan- 
kegiatan yang akan kami selenggarakan. Kami ucapakan terima kasih, Jazakumullahu Khair kepada 
para ikhwah fillah yang turut serta membantu terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang akan kami 
laksanakan. 

Semoga Allah ' Azza wa Jalla memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua 
sehingga dengan izin Allah kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat serta dapat mengamalkan 
amal sholih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau 
radhiyallahu 'anhum. Terakhir, semoga kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan dapat 
memberikan manfaat kepada kita semua. 



11 



Forum llmiah Studi 




\// FORUM ILMIAH STUDI ISLAM (FISI) 

.Sr* SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

V/l^y Wisma Azzam Jalan Merak Perumahan Jurang Mangu Indah 

^t/£/ Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 



TANDATERIMA 

Dengan mengharap ridlo Allah Subhanahu Wata 'ala kami : 

Nama/Lembaga/Perusahaan 
Memberikan Bantuan Sebesar 
Terbilang 



Untuk membantu penyelenggaraan program kerja Forum Ilmiah Studi Islam Sekolah Tinggi 

Akuntansi Negara. 

Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. 



Yang Memberikan Yang Menerima 



Bantuan dapat dikirim ke 

No. Rek. : 0113950861 

a.n. sigit sumarsono 

BANK MUAMALAT 

Harap melakukan konfirmasi jika melakukan transfer. Konfirmasi ke 081 38751 61 85(Sigit Sumarsono) 



potong di sini - 



